memang lebih hebat: 


Syahadah/tampak oleh mata 


Sanksi Pelanggaran Pasal 72 


Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta 

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan se- 
bagaimana dimaksud dalam pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan 
Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 
1 (satu) bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta 
rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ atau denda 
paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). 


2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, meng-edarkan, 
atau menjual kepada umum suatu cipta atau barang hasil pelanggaran hak 
Cipta atau terkait sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak 
Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 


IHULU 
MAJAS 


(DARI BUDAYA, POLITIK, DAN CINTA) 


Muhammad Rambali 


XXXXX 
Mohammad Hambali 


Copyright O All rights reserved 
Cetakan I, Januari 2018 


Tata letak dan desain oleh Ativ Yola 
Desain sampul oleh Dodi 
Penyunting oleh XXXXXXX 


Diterbitkan Oleh Bening Pustaka 


Hak cipta dilindungi oleh undang-undang 

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh 
buku ini dalam bentuk apa pun (seperti cetakan, fotocopy, 
mikrofilm, VCD, CD-Rom, dan rekaman suara) tanpa izin dari 


Penerbit. 


ISBN. 978-602-6694-XX-X 


DAFTAR ISI 
Negeri Tak Berpeci 
Aroma Mulut Wartawan Vs Pengacara 
Raskin Day 


Di Belakang Mobil Ayam Potong 
Memanusiakan Tiang Listrik 
Organisasi Agak Warung Kopi 

Ada Pesawat! 

Belanja Di Kodamart 

Can Macanan Kadduk 

Nenek Bernuansa Pantai Selatan 
Soto Dan Kasih Tak Sampai 

Kaki Kanan Di Depan, Yang Kiri Di Belakang 
Profesi Ibarat Nasi Bungkus 
Ternyata Engkaulah Batu Comberan 
Zaman Now Dan Mantra Kuno 
Yang Budak Mana? Yang Tuan Mana? 
Filosofi Bertetangga 

Dedemit Dan Sidang Paripurna 
Garis-Garisan 

Selembar Rambut Atau Sehelai? 
Abda'ubis 

Maulid Agung Dan Rayap Muda 
Bentro Tv 

Ikut Yang Umum Apa Khusus? 
Jibril Dan Survei Proyek 

Saat Tiang-Tiang Bergetar 

Tuhan Juga “Sholat 

Penulis 


Muhammad Hambali 


12 
17 
24 
29 
33 
42 
45 
53 
61 
71 
80 
84 
90 
98 
102 
105 
112 
114 
116 
120 
126 
128 
130 
135 
139 
141 


V 


Thulu' Majas 


vi 


Muhammad Hambali 


NEGERI TAK BERPECI 


Ini adalah imajinasi gadungan tentang sebuah negeri. 
Terlepas dari gadungan atau tidak, seorang brilian tentu 
akan berusaha menemukan pelajaran dari setiap objek. 
Dari setiap kata ataupun tulisan yang mungkin dianggap 
tak berarti bagi orang lain. Tanpa memperdulikan 
pembicaranya, ia akan mencari yang terbaik dari apapun 
yang ia dengar, lihat, dan yang ia hadapi. 

Negeri itu bernama Kodanga, kursi rajanya dari debok 
yaitu irisan batang pohon pisang. Debok itu lunak dan 
mudah patah, kalau di kampung sering dibuat mainan 
oleh anak-anak perempuan. Kalau main jual-jualan, anak- 
anak perempuan biasanya pake debok itu. 

Di Kodanga, debok di jadikan kursi raja, ya sudah pasti 
sering gonta-ganti karena cepat rusak setelah diduduki. 
Tapi Ajudan selalu siap mencari pohon pisang dan 
mengirisnya untuk kemudian dijadikan kursi lagi. 

Dewan anggota kerajaan, anggota keluarga 
maksudnya. Mereka juga sama seperti raja, duduk di atas 
debok berdampingan dengan raja. Dalam memutuskan 
sesuatu, dewan kerajaan berkedudukan sama seperti 
raja. Kalau perlu keputusan raja itu delapan puluh persen 
dipengaruhi oleh dewan kerajaan. Jadi sepertinya sosok 
raja itu hanya formalitas saja, yang berpengaruh besar 
adalah para sesepuh yang menjadi dewan kerajaan. Para 
sesepuh itu adalah bapaknya raja, ibunya, pak de nya, 
pamannya, kakek dan neneknya. Semua berasal dari satu 
garis keturunan. 

Dewan kerajaan bisa dibilang 'gaib' di khalayak ramai 
masyarakat. Untuk bertemu mereka, apalagi orang biasa, 
nyaris mustahil terlaksana. Menurut beberapa riwayat, 


